A.A. 
ANTARA "PP 
PERPUSTAKAAN WI 

LAYANAN MEDIA MONITORING phone o21 386 8155 
LKBN ANTARA email : uluan@antara.co.id 
SINDO, 15 FEB. 2012 
HAL 23 
4 


PTPP Peroleh 
Kontrak Baru Rp140M 


JAKARTA - PTPP Tbk (PTPP) 
sepanjang Januari 2012 mem- 
peroleh kontrak baru senilai 
Rp140 miliar dari perusahaan 
swasta. Kontrak tersebut ada- 
lah pembangunan gedung di 
Jawadan Sulawesi yangsaatini 
telah dilakukan. 

Sekretaris Perusahaan PTPP 
Betty Ariana mengatakan, peru- 
sahaan konstruksi pelat merah 
tersebut sepanjang bulan lalu 
mendapatkan kontrak sebesar 
Rp140 miliar. “Kontrak tersebut 
berupa pembangunan gedung 
milikswasta,” katadia di Jakarta 
kemarin. 

Dia menjelaskan, gedung 
tersebut berlokasi di Surabaya, 
Jawa Timur, dan Makassar, Su- 
lawesi Selatan. Pembangunan 
kedua gedung sudah dimulai 
bulan lalu dan ditargetkan 
rampung pada akhir tahun ini. 

PTPP tahun ini menarget- 
kan perolehan kontrak baru 
mencapai Rp16,9 triliun. Di- 
rektur Utama PTPP Bambang 
Triwibowo sebelumnya menga- 
takan,perseroan padatahun ini 


menargetkanorderbooksebesar 
Rp27 triliun. “Nilai tersebut 
terdiri dari sisa kontrak tahun 
lalu (carry over) sebesar Rp10,1 
triliun dan kontrak baru senilai 
Rp16,9 triliun,” ujar dia. 

Menurut dia, target kontrak 
baru perseroan pada tahun ini 
meningkat sekitar 39,64 di- 
banding perolehan kontrak 
barutahunlalu,yangmencapai 
Rp12,1 triliun. Bambang me- 
ngatakan, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN )karyatersebut 
padatahunini akan fokus pada 
sejumlah proyek konstruksi 
berskala besar dari pemerin- 
tah, BUMN, maupun swasta. Di 
samping itu, perseroan mem- 
bidik proyek minyak dan gas 
(migas) sertamelakukaninves- 
tasi di bidang energi dan 
infrastruktur. 

Kontribusi masing-masing 
pilar bisnis atas target kontrak 
baru tersebut didominasi dari 
proyekkonstruksi yangmenca- 
pai 62”4 atau senilai Rp10,48 
triliun. 

@ jerna 


